Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Buku Pengayaan Kepribadian 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


ID AA 


Ф 
Karnaval 
Penulis : Mutiaraning Adjie Adi Sumunar 
Ilustrator : Rahayu Prasetyaningrum 


Penyunting Naskah : Farika Pandji 
Penyunting Ilustrasi: Grace Mailuhu 
Penyunting Bahasa : Wahyu Kuncoro 


Cetakan 1 : 2018 

Diterbitkan Oleh: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Alamat: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung E Lantai 18 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 
Telp: (021) 5725641, (021) 5725989 

E-mail: subditkurikulum.ditpsd@kemendikbud.go.id. 


Buku ini bebas diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, 
namun tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil. 


— = шиши) o m= сто) 


КАТА РЕМСАМТАК 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyambut gembira atas terbitnya buku berjudul Karnaval. 
Keberadaan buku bacaan ini diharapkan dapat membantu anak didik agar memiliki kemampuan minat baca 
yang tinggi. Anak didik diharapkan bukan hanya memiliki kemampuan memahami informasi secara tertulis, 
tetapi juga kemampuan dalam memahami nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Terutama budaya dari 
wilayah ufuk timur Nusantara, yaitu budaya Papua. 


Buku bacaan ini sangat sarat dengan nilai-nilai luhur budaya Papua. Ke depan, secara bertahap kami 
berharap buku bacaan serupa juga dapat diterbitkan dari wilayah-wilayah lain di negeri ini agar lengkap 
secara utuh pada satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Penghargaan sangat tinggi kami berikan kepada UNICEF, Department of Foreign Affairs and Trade - 
Pemerintah Australia, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan pihak-pihak yang telah 
membantu dalam menyukseskan penerbitan buku ini. Semoga kerja sama tersebut dapat terus terjalin 
secara berkesinambungan untuk menghasilkan buku-buku bacaan berkualitas untuk mengangkat nilai-nilai 
budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. 

Jakarta, 2 Mei 2018 


irektur Pembinaan Sekolah Dasar 


аме” 
Ог. Khamim, M.Pd 


Buku cerita berjenjang ini merupakan salah satu dari buku seri Gemilang (Gemar Membaca Маза Depan 


Cemerlang). 


Cerita dalam seri Gemilang dikembangkan dari tema-tema dalam Kurikulum 2013. Selain memperkaya 
bahan bacaan anak, buku ini juga dapat digunakan guru sebagai penunjang pembelajaran pada : 


Tema : Pengalamanku Tema : Аки аап Sekolahku 


Sub tema : Pengalaman di Sekolah Sub tema : Kegiatan Ekstrakurikulerku 


— = Ti е rummmmm Гг! | 


DADAS 


SS > y сос оох р Сс 


: Каглауа! 


I 9 


= 
£ 
S 
Е 
5 
x 
а 
5 
8 
8 
= 
£ 


Besok adalah Hari Anak Sedunia. 
Sekolah kami akan mengikuti karnaval. 


12/05/2018 


де 
Е 
5 
x 
ЕС 
3 
Е 
5 
& 
Е 
в 
8 
© 
ЕЗ 
© 
5 


Осер, Tina, dan Niko membicarakan 
pakaian yang akan mereka pakai. 


— |i ® ГИ — 


“Besok kalian akan memakai pakaian 
apa?” tanya Ocep. 


“Saya akan memakai baju nahkoda,” 
jawab Niko. 

“Saya akan memakai baju pramugari,” 
jawab Tina. 


© 
5 
= 
El 
2) 
РА 


“Kamu akan memakai baju ара?” 
tanya Niko. 


“Saya akan memakai baju pilot,” 
jawab Ocep. 


“Gagah seperti Om Glen,” 
lanjut Ocep. 


CE 一 


“Siapa itu Om Glen?” tanya Niko. 


“Om Glen adalah seorang pilot 
° pesawqt kecil,” jawab Ocep. 


“Dia membawa saya ke kota ini,” 
lanjut Ocep. 


| 


Y \ 
NYANG 
AN 
SEAR 
A کر‎ 342; 
< NS 27 


ҰТА 


EN 
° ; í $ | \ - 
Alah же 
e > we j 2 Мз: 07 
#44 ; Ar Rafa 2 f j УЗ А - 
Yayasan Rumah Komik | En” ; © >. E ai ЫШ. с A 


all 


е Шш к= | TE] 一 


“Saya bangga kepada От Glen,” 
kata Ocep. 


“Saya juga ingin menjadi pilot,” 
lanjut Ocep. 


— ИШИНИ ГТГ] o аи тг! 一 


“Apakah kamu sudah memiliki baju 
nahkoda?” tanya Ocep. 


“Sudah, Mama membelinya kemarin,” 
jawab Niko. 


Mereka asyik bercerita sampai menjelang 
siang. 


К.С чие 
МОА 277 е 


Ш 


р / hef 
an ЦИ WA 4, | 
NG ДЕ. 


A b | қ „Е БА Ё М k: - pr е w < 

EN Ti в. er We 

| = í ==) RÝ y 

к re Е | 8 2 一 mi 5 r а Y та > “ dm. 
| 


2 


Ф men | 


Tina tampak gelisah karena bajunya 
belum disiapkan. 


“Baju pramugariku belum ada,” 
kata Tina. 


“Ayo kita pulang! Ibu mengajakku 
mencari baju siang ini,” lanjut Tina. 


а ИРИНА Ина, 
an -- E 4 E 


а дру нұ 
Ж” Í зн 
Не, è ш. 


жә... al RNE 
bio У Na. 


w. 


Yayasan Rumah Komik Y Же = 12/05/2018 


Mereka bergegas pulang. 


m 5 шышы] 


Keesokan harinya, mereka semua 
berkumpul di lapangan. Tina memakai 
. baju pramugari. Ocep dan Niko 
memakai seragam nahkoda dan pilot. 
Mereka terlihat gagah dan cantik. 


21 


4 
Е 
9 

x 

= 
© 
Е 
5 

E 
= 
в 
2 
9 
ЕЗ 
© 

3 


12/05/2018 


Tina, Niko, dan Ocep berbaris di 
depan. 

Mereka membawa spanduk nama 
sekolah. 


23 


со 
5 
a 
© 
= 
Б] 


| oo o ишш! 一 


Mereka berkeliling kota dengan baju 
kebanggaan mereka. Mereka melihat 
Om Glen di pinggir jalan. 


“Lihat, itu Om Glen!” kata Ocep sambil 
melambaikan tangan. 


Tina dan Niko ikut melambaikan tangan. 


25 


- | OIT е ШЕШ! — 


Mereka semua berjalan sampai а! 
garis finis. Mereka senang sekali 
° bisa mengikuti karnavol. Mereka ° 
berfoto dengan baju kebanggaan 
mereka. 


27 


— кш шиши е Слага manah 


Ucapan Terima Каз 


Tim tinjauan buku yang terdiri dari: Institusi yang terlibat dalam pengembangan 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa buku seri Gemilang: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaaan Provinsi Papua 
Perpustakaan Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua 
Satgas Gerakan Literasi Sekolah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua 
Satgas Gerakan Literasi Nasional Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat 
ProVisi Education 

Tim penulis dan ilustrator buku Seri gemilang: Room to Read 
Akkas, S.Pd Universitas Cenderawasih 

® Dina Riyanti, S.Sn Yayasan Literasi Anak Indonesia 
Endang Wuriyani, S.Pd Yayasan Nusantara Sejati 
Faisal Ua, S.Pd., M.Pd Yayasan Rumah Komik Sentani 


Dra. Ignatia Prabani Setiowati, M.Pd 
Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd 

Miseri, S.Pd 

Mutiaraning Adjie Adi Sumunar, S.Pt 
Rahayu Prasetyaningrum, S.Sn 
Rachfri Kirihio 

Rina Harwati Sikirit, S.Pd 

Saut Marpaung, S.Sn 

Syafiuddin, S.Pd., M.Sn 


е Ш.с шышы] = 


Profil Penulis dan Ilustrator 


Mutiaraning Adjie Adi Sumunar atau yang akrab dipanggil Adi Sumunar, lulus tahun 
2007 dari jurusan Penyiaran Sekolah Tinggi MMTC Yogyakarta. Pernah menjadi juru 
kamera di salah satu stasiun TV Nasional dan menjadi tenaga pengajar di ISBI Tanah 
Papua, Program Studi DKV (Desain Komunikasi Visual). Ia pernah meraih juara 1 dalam 
lomba desain logo Bandara Sentani, Jayapura. Saat ini Adi sedang menempuh studi 
Masters (S2) Penciptaan TV dan Film di Institut Seni Indonesia Surakarta. Pernah 
mengikuti lokakarya penulisan buku cerita berjenjang untuk kelas awal di YLAI, Bali 
serta menuliskan beberapa buku cerita pada buku-buku Seri Gemilang yang didukung 
oleh UNICEF untuk program literasi kelas awal di Tanah Papua. Adi juga pernah 
membuat dan menyutradarai beberapa film pendek bertema anak-anak. Ia dapat 
dihubungi melalui email: adi.sumunar.jpr@gmail.com. а 


Rahayu Prastyaningrum, lulus tahun 2012 dari Jurusan Seni Кира, Sekolah Tinggi Seni 
Papua (STSP) Jayapura. Saat ini aktif mengajar di Institut Seni Budaya Indonesia Tanah 
Papua. Sejak mahasiswa, ia aktif mengikuti beberapa pameran, antara lain Pameran 
Seni Lukis dan Fotografi, Seminar “Promoting Peace in Papua Through Art & Culture” 
yang diadakan oleh USAID, SERASI, STSP tahun 2010, Pameran Tunggal Studi Akhir di 
ruang pamer Taman Budaya Provinsi Papua tahun 2011, Pameran dalam rangka HUT RI 
tahun 2003, dan berbagai event pameran lainnya. Melalui Yayasan Rumah Komik, 
dipercaya selaku salah satu tim ilustrator dalam penyusunan 77 Judul buku seri 
Gemilang (Gemar Membaca Masa Depan Cemerlang).Bisa dihubungi di 085244616396, 
atau melalui email: rahayuprastyaningrum87 @gmail.com. 


e шн шышы] Es 


Profil Penyunting 


Penyunting Naskah: 


Farika Pandji, S.IP., lulus tahun 2008 dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 
Parahyangan Bandung. Saat ini, ia bertanggung-jawab terhadap pengembangan dan 
penyuntingan naskah buku bacaan anak sebagai pendukung Program Membaca Yayasan 
Literasi Anak Indonesia. la telah menulis buku cerita bergambar yang berjudul 
“Petualangan Rajo” untuk bahan pendidikan konservasi sebuah LSM internasional di 
Jambi. Та dapat dihubungi melalui e-mail: farika.ylai@gmail.com. 


Penyunting Ilustrasi: 


Grace Mailuhu, SE., lulus tahun 1998 dari Jurusan Akuntansi, STIE Gunadarma Jakarta. 
Saat ini, ia bertanggung-jawab dalam mengkoordinasi pengembangan, penyuntingan, 
desain, dan penataan buku-buku bacaan anak sebagai pendukung Program Membaca 
Yayasan Literasi Anak Indonesia. YLAI. Sejak 2015, ia telah mengembangkan, 
menyunting mendesain dan menata buku bacaan berjenjang dan buku cerita bergambar 
YLAI. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: gracemail.ylai@gmail.com. 


Penyunting Bahasa: 


Wahyu Kuncara, S.Pd., lulus tahun 2005 dari Program Bahasa Inggris, FKIP Universitas 
Sanata Dharma Yogyakarta. Dia menyukai pekerjaan di bidang pendidikan anak. 
Kesukaannya pada dunia pendidikan membawanya berpetualang dari satu lembaga ke 
lembaga lain. Akhirnya, YLAI menjadi tempatnya melanjutkan pengabdiannya pada 
dunia pendidikan. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: wahyu.kun.ylai@gmail.com. 


Sekolah mereka akan mengikuti karnaval. 


Pada hari karnaval, Ocep, Tina, Niko, dan teman-teman 


memakai aneka kostum yang menarik. 


Karnaval memang meriah. 


Buku Nonteks pelajaran ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Perbukuan, Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud Nomor 0021/G6.1/PB/2019 Tanggal 29 April 2019 tentang “Penetapan Buku 
Pengayaan Pengetahuan, Pengayaan Kepribadian (Fiksi dan Nonfiksi), dan Buku Panduan Pendidik, sebagai Buku Nonteks Pelajaran 


yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”. 


Yayasan Rumah Komik i 12/05/2018 


